NOTES 


CERITA INSPIRATIF 
SEORANG PRAMUGARI 


PRATIWI HIDAYAT 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72: 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan 
Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak 
Cipta atau hak terkait sebagai dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama $ (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CABIN NoTEs 


Cerita Inspiratif Seorang Pramugari 


PRATIWI HIDAYAT 


Gm 


Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


Z 
NG KompAaS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


CABIN NOTES 
Cerita Inspiratif Seorang Pramugari 
Pratiwi Hidayat 


GM 615202013 


Copyright O2015 Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Kompas Gramedia Building Blok I It. 
Jl. Palmerah Barat No. 29-37 
Jakarta 10270 


Diterbitkan pertama kali oleh 
PT Gramedia Pustaka Utama 
Anggota IKAPI, Jakarta 2015 


Cetakan pertama Desember 2015 


Copy editor 
Sasa 


Desainer cover 
Suprianto 


Setter 


Fitri Yuniar 


Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang 
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 
tanpa izin tertulis dari Penerbit 


www.gramediapustakautama.com 


ISBN 978—602—03-1895-0 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggungjawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Mygratitude to Allah swt., Ownerofmy life. 
The Prophet Muhammad saw., my role model. 


And | dedicated this book to my sons: 
Adelio Alvaro, 
Azzfar Vaclav Alfariz, 
and finally tomy beloved parents. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


Sebuah Awal 


THRUST 

Embrace The Failure 
From Cairo to Hero 
Kita Itu Phoenix (1) 
Kita Itu Phoenix (2) 
Unbroken Wings 
Tetesan Oli 


Live for Today 


LIFT 

Service with Heart 
Unbreak My Heart 

Harga Diri Merah Putih 
Attitude Number Wahid 
Ngaca Yuk! 

Belajar dari Bollywood 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


15 
25 
32 
41 
48 


56 
64 
74 
82 


89 
95 


vii 


Syukron 
”Star”at Guest Class 
Dua Tangan 
Humble 


DRAG 

Terbang keMana? 
Landing or Falling 
Please, Check... 
Azimat Keramat 
Berbanggalah 
Pancingan Rezeki 
Never Stop Learning 
One Team, One Goal 


Laugh Everyday 


WEIGHT 


Terendah 'tuk Tertinggi 


Tulah 
Firasat 


On Short Final Let's Fly 


Tentang Penulis 


viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


99 
107 
114 
122 


128 
135 
142 
149 
154 
163 
168 
174 
181 


186 
191 
198 
204 


221 


Sebuah Awal 


2 ue yakin dalam kondisi genting, cantik dan seksi enggak 
G penting kalau kita enggak bisa lakukan sesuatu, pramugari 
itu lebih dari sekadar melayani. Gue bangga karena gue di- 
training untuk kondisi terburuk,” ujar salah satu sahabatku yang 
berprofesi pramugari di maskapai swasta. 

Selama ini banyak orang bertanya kepadaku ketika mereka 
tahu aku berprofesi sebagai seorang pramugari. 

"Wi, emang pramugari itu pasti pacaran samapilotnya, ya?” 

"Pramugari kan suka party-party, glamour, betul enggak 
Mbak?” 

"Pramugari kan yang penting bisajual tampang?” 

"Malu-maluin ajajadi pelayan pesawat!” 

Dan masih banyak lagi pernyataan yang cukup memekakkan 
telinga. 

Tidak dipungkiri, seiring naiknya popularitas armada pe- 
sawat, pramugari menjadi sosok yang ikut dikenal masyarakat. 
Memang ada banyak pujian seperti pramugari itu ramah, sopan, 
pintar, berwawasan, dan menarik. Namun, layaknya dua kutub 


magnet, dibalik sisi positif, pasti ada hal negatif. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Parahnya, gosip-gosip negatif banyak memengaruhi pan- 
dangan masyarakat. Mau tegas dibilang jutek, mau senyum dibi- 
lang centil, mau ramah dibilang mental pembantu, mau bantu 
ibu-ibu bawa barang dibilang kuli. Ya ampun, serbasalah pokok- 
nya. 

Tak jarang orangtua melarang anaknya yang ingin menjadi 
kru pesawat. Pramugari dinilai sebagai profesi mengumbar syah- 
wat belaka layaknya pembantu elite. Aku mengalaminya. Betapa 
butuh waktu lama meyakinkan kedua orangtuaku untuk mengi- 
zinkan impianku sebagai pramugari. 

Padahal awal sejarah pramugari itusangat mulia. Apa itu? 

Ellen Church yang merupakan seorang perawat, telah me- 
norehkan citra transportasi udara. Ketertarikannya pada dunia 
penerbangan membawanya melamar pekerjaan di Boeing Air 
Transport (BAT). Pejabat BAT melihat sesuatu yang menjanjikan, 
mereka menempatkan Ellen di pesawat pada 15 Mei 1930 sebagai 
pramugari yang bertugas untuk menenangkan penumpangyang 
takut terbang. Langkah awal Boeing Air Transport menuai sukses 
yang tak terbantahkan. Dalam waktu tiga tahun, semua maska- 
pai di dunia mengikuti langkah ini. 

Melalui Cabin Notes ini, aku ingin sedikit berbagi cerita dari 
perjalanan yang pernah aku, sahabat, serta penumpang lalui. 
Anda akan dibawa melihat perjuangan kami meraih impian 
menjadi pramugari. Kisah beberapa pramugari yang sukses di 
bidang lain, pilot yang berjuang bangkit dari kecelakaan maut, 
serta pemilik-pemilik maskapai yang patut kita contoh. Pramu- 


gari juga punya naluri suci, punya niatan baik, dan punya tujuan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


bekerja yang mulia. Tidak semua hal-hal negatif yang khalayak 
umum pikirkan dilakukan oleh semua pramugari. Di setiap kisah 
ituada hikmah danjawaban akan hal-hal nyata di kehidupan. 

Dalam buku ini, aku membagi ceritaku menjadi empat bagi- 
an yaitu Thrust, Lift, Drag, dan Weight. Penamaan keempat bab 
tersebut memilik makna tersendiri bagiku, yang akan aku jelas- 
kan maknanya di setiap babnya. Keempat hal itu dianalogikan 
setiap orang ibarat pesawat, maka pasti akan menemui keempat 
gaya tersebut. Sama dengan hidup, tidak mungkin kita tidak me- 
nemukan berbagai cobaan. 

Aku memang bukan seorang Ellen Church. Namun, citra luhur 
awal mula pramugari semoga bisa sedikit tercerahkan melalui 
tulisanku ini. 

Para pembaca yang terhormat, dalam beberapa saat lagi 
kita akan segera lepas landas ke dalam perjalanan cerita buku 
ini. Demi alasan kenyamanan dan kelancaran membaca, harap 
siapkan minuman hangat dan camilan nikmat di dekat Anda. 
Selamat menikmati perjalanan ini. Time to fasten your seat belt, and 


enjoy thestory.... 


xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin pesawat mewakili sebuah 
MOT IVASI dalam diri kita. Motivasi adalah dorongan yang membuat 
seseorang melakukan tingkah laku tertentu. Setiap individu pasti 


memiliki motivasi dalam diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, 
seperti motivasi untuk bergaul lepas dari rasa takut, berprestasi, 
berhasil, sukses, dan tidak mudah menyerah. Tanpa motivasi kita 
hanya sebatas follower kehidupan yang hanya mengikuti ke mana arus 
akan membawa kita. Dengan motivasi, kita memiliki kekuatan untuk 


bergerak walau Terkadang harus melawan arus kehidupan yang ada. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Embrace The Failure 


apan pulang?” pesan masuk di WhatsApp-ku. 
2 K Segera kubalas bahwa aku masih harus berada di Ameri- 
ka sekitar satu minggu lagi. 

"Yaudah sepulangnya dari sini, kamu ke rumah aja,” pintaku. 

"Aku ada jadwal training say, tadi baru selesai ukur seragam 
hehehe..” 

Sontak ketika mendengar jawaban pesannya membuatku 
kaget. 

"Training?” Wow, itu adalah sesuatu yang sangat diimpikan 
sahabatku, Siti Muslikha. Terlintas di benakku tentang perjuang- 
annya untuk bisa menjadi pramugari. Dan sekarang dia akan 
training di maskapai Garuda Indonesia. 

Masih ingat sekali awal aku kenal Likha di Yogya. Hampir 
enam tahun dia berusaha mengejar impiannya. Saat aku diteri- 
ma untuk pertama kalinya di maskapai Lion Air, aku memintanya 
ke Jakarta. Siapa tahu dia bisa diterima di Lion Air juga atau se- 
tidaknya dia bisa daftar ke maskapai lain dengan lebih mudah 
karena bisa langsung ke kantor masing-masing maskapai. Kita 


pun tinggal bersama dalam satu kamar kos. Karena baru diterima 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


THRUST 


kerja, uangku pun masih pas-pasan. Selama aku masih training, 
kami berdua berhemat mati-matian. Makan satu bungkus untuk 
berdua dan isi pulsa hanya lima ribu, maksimal sepuluh ribu. 

Manusia hanya bisa berusaha, hasilnya Allah yang menentu- 
kan. Likha tidak diterima di maskapai mana pun saat itu. Akhir- 
nya dia mencoba peruntungan menjadi pegawai darat. Alham- 
dulillah, dia diterima di ticketing Lion Air. 

Kebersamaan kami akhirnya harus berakhir. Jadwal terbang- 
ku membuat aku memutuskan pindah kos di kawasan Tangerang 
yang notabenenya lebih dekat ke bandara. Kami pun jarang se- 
kali bertemu. Terkadang hanya bisa bilang "hai hai hai...” ketika 
berpapasan di Bandara Cengkareng. 

Kami berdua yakin bahwa pekerjaan apa pun asal halal dan 
ikhlas menjalaninya, maka tidak jadi soal. Karena aku memang 
percaya akan namanya proses. Selagi masih muda, kesempatan 
untuk belajar itu mahal harganya. Just do it. Uang akan mengikuti 
seiring bertambahnya waktu, tetapi kita semakin kaya penga- 
laman. Itu prinsipku. 

Dua tahun berlalu, aku mengundurkan diri. Pindah per- 
usahaan hingga tiga kali dan harus berhenti karena hamil. Likha 
pun masih berada di sana. Sahabatku telah mengabdi lebih dari 
lima tahun di Lion Air. Dia memang seorang ticketing, tetapi dia 
hanya memiliki satu impian, yaitu menjadi pramugari. "Pantang 
menyerah" seolah telah bersahabat dengannya. Dari pertama dia 
ikut aku keJakarta, dia masih mencoba peruntungannya. Saat dia 
datang ke rumahku untuk melihat keponakan barunya, masih 


terlihatjelas dia tetap ingin menjadi pramugari. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


THRUST 


”Kamumasih nyoba-nyoba?” tanyaku penasaran. 

"Masih, aku ikut terus tes di Garuda, maskapai internasional, 
sampai Lion, Batavia, Sriwijaya, semua deh say.... Ikut terus, ter- 
masuk ticketing di maskapai-maskapai itu, tapi tetep gagal.” Bibir- 
nya mencoba untuk tersenyum, tetapi tetap dapat kulihat wajah 
letih akan bertahun-tahun usahanya yang belum membuahkan 


hasil. 


"Janganlah kamu bersikap lemah, danjanganlah pula kamu bersedih 
hati, padahal kamulah orang-orang yg paling tinggi derajatnya, 
Jika kamu orang-orang yang beriman.” 

(O.S. Au Imran: 139) 


"Hebat. Enam tahun masih semangat juga lo. Bisa masuk 
rekor MURI tuh. Udah nikah aja, entar anaknya aja yang jadi 
pramugari. Kalau perlu pilot sekalian, hehehe...” Aku hanya 
mencoba menghiburnya, tetapi di hatiku tetap takjub akan se- 
mangatnya. Setiap ada perekrutan maskapai dia selalu ikut dan 
itu dilaluinya bertahun-tahun. 

"Kalau jalannya memang di aisle pesawat, Insya Allah pasti 
terwujud. Nothing is impossible, kan?” 

"Eh jadi inget kalau ada bukaan pramugari Haji Orient Thai. 
Coba aja! Tapi besok terakhirtuh walk interview-nya,” ujarku. 

Orient Thai adalah maskapai yang berasal dari Thailand dan 
sedang membuka lowongan untuk mantan pramugari dan initial 
pramugari (pemula) yang mau ditempatkan di Jeddah selama 


musim haji. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


THRUST 


"Iya nih, udah mentok sama umur. Gak kerasa udah 26 tahun 
say, udah gak bisa jadi pramugari reguler.” Gurat kesedihan pun 
terlihat di wajahnya. 

Kami berbincang cukup lama tentang Orient Thai. Aku coba 
banyak kasih masukan agar tidak khawatir dengan tesnya, gam- 
baran seperti apa penerbangan haji, serta rasanya tinggal di Jed- 


dah. Akhirnya, dia putuskan akan mencobanya besok. 
La 


Musim haji tiba. Kulihat foto-foto sahabatku ini di profile picture 
BBM. Senyum penuh kebahagiaan menjiwai setiap posenya. Dia 
telah menjadi seorang pramugari haji Orient Thai Air. 

Tahun 2013, dia bergabung sebagai pramugari haji di maska- 
pai Garuda Indonesia. Akhirnya impianmu terwujud juga, ucap- 
kudalam hati melihat perkembangan kariernya. 

"Setelah selesai penerbangan haji di Garuda, rencana se- 
lanjutnya apa?” tanyaku di pesan BBM. Aku sarankan agar dia 
melamar di maskapai-maskapai nasional, setidaknya dengan 
dua kali pengalaman sebagai pramugari haji, aku harap itu bisa 
memudahkannya. Di Indonesia memang unik. Kalau belum ter- 
bang sebagai pramugari reguler, seperti masih belum pramugari 
seutuhnya. 

Impiannya bergabung di maskapai pelat merah tidaklah su- 
rut. Likha ingin bisa bergabung di regular flight Garuda Indonesia. 
Batasan usia yang saat itu menembus angka 27 membuatnya 
tidak bisa menjadi pramugari reguler, Namun, di Garuda ada 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


THRUST 


juga Regular MEA (middle east) yang biasanya akan di kontrak per 
tahun untuk melayani penerbangan umrah, diutamakan khusus 
ex pramugari haji Garuda Indonesia. Dengan batasan usia yang 
lebih fleksibel, setidaknya impian memakai seragam reguler Ga- 
ruda bisa terwujud. 

Ketika aku tengah berada di Los Angeles, aku membaca pesan 
dari Likha bahwa dia akan training sebagai pramugari reguler 
Garuda MEA. Likha memang bersahabat dengan "pantang me- 
nyerah" dan dia kini berhasil karena keajaiban Allah. 

Nah, cerita sahabatku adalah gambaran bahwa gagal bukan- 
lah musuh. Gagal itu jeda untuk kita mundur sejenak lalu me- 
lompat lebih tinggi. 

Tenang saja, kalau gagal coba lagi, coba lagi, coba lagi. Tapi 
harus selalu ada perbaikan ya... Sering-sering berkaca untuk 
mencari kehebatan diri. Asah kemampuan dengan membaca, 
berteman dengan orang-orang hebat (jauhi kumpulan orang ga- 
lau, gossiper, dan orang yang selalu mematahkan semangatmu). 
Terakhir, libatkan Tuhan. Berdoa dan berpasrahlah. Tuhan akan 
mendengar doa kita dan Insya Allah atas izin-Nya lah semua im- 
pian kita akan mungkin terwujud. So, embrace the failure... 


Los Angeles,12 Januari 2014 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


RN Pp 2 — 
r------- GX Nata yen) so as o5g 


FAKTA UNIK 


Siapa yang tidak kenal Airbus. Salah 
satu produsen pembuat pesawat 
terbesar di dunia dengan produk 

andalan mereka di antaranya pesawat 

penumpang Airbus 320, Airbus 321, 

Airbus 350, dan Airbus 380. Tahukah 
kamu, kalau beberapa komponen yang 
dipakai pesawat tersebut di-supp/y dari 

PT Dirgantara Indonesia loh... Wah 


hebat ya, Indonesia! 


LL KEL LL LL LL LL AA LL ALA LA Se LA 


sp e MeEa 


From Cairo Fo Hero 


agi saya esensi dari sebuah perjalanan melihat dunia, bukan 
Pena pada berapa banyak tempat yang kita kunjungi, 
melainkan bagaimana kita mengenal kebudayaan (manusia- 
nya). 

Berada di sebuah negara Islam dan bergabung dengan mas- 
kapai pelat merah negara Arab Saudi membuat aku melihat lebih 
banyak keberagaman dunia terlebih dengan banyaknya kru pesa- 
wat yang berasal dari negara lain. Namun, semakinjauh melang- 
kah semakin aku mencintai Indonesia, mengagumi orang-orang 
Indonesia yang mampu menaklukkan dunia dengan prestasinya. 
Salah satunya Meisya. Dia adalah seorang pramugari di per- 
usahaan yang sama tempat aku bekerja. Apa yang membuat dia 
istimewa? Yaitu pendidikannya. 

Ketika training di Arab, nilai ujiannya selalu sempurna. Dia 
sering mendapatkan nilai 100. Membuatnya pantas mendapat 
penghargaan pramugari terbaik di kelasnya. Walau kami bukan 
dari angkatanyangsama, tetapi prestasinya terdengar ke telinga- 
ku, membuat aku ingin mengenalnya. Beberapa lama kemudian, 
kami pun menjadi teman. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


THRUST 


Never judge the book by its cover tampaknya selalu berlaku bagi 
kita dalam mengenal seseorang. Selama ini, aku hanya tahu 
Meisya itu sangat pintar dan baik. Tapi jalan yang dia sudah lalui 
untuk menjadi sekarang ternyata juga luar biasa. It's the process 
that has shaped her which is extraordinary. 

Lahir di Padang sebagai anak bungsu dari empat bersaudara. 
Bukan dari keluarga berada membuat Meisya sudah terbiasa hi- 
dup ala kadarnya. 

"Aku itu korban Kak Tiwi,” ujarnya saat bercerita. 

"Korban apaan? Kamu hebat gini kok korban,” tanyaku pena- 
saran. 

Ternyata yang dimaksud korban olehnya adalah korban dari 
sebuah pemaksaan ideologi orangtua yang ingin punya anak 
yang berpendidikan agama bagus. Dari kelima saudara hanya dia 
yang dipaksa untuk masuk pondok pesantren sedari dini. Lulus 
dari sekolah dasar, Meisya kecil dimasukkan ke pondok pesantren 
di Padang Panjang untuk hidup di pondok asrama dan melanjut- 
kan pendidikan SMP, 

"Aku nangis terus gak betah, masih kecil tinggal di pondok pe- 
santren, jauh dari orangtua, tapi ya gitu orangtuaku tetap maksa 
aku buat bertahan di pondok.” 

Lulus SMP masih di pondok yang sama, Meisya melanjutkan 
pendidikan di SMA. Saat harus memilih jurusan IPA atau IPS, dia 
memilih untuk tidak memilih keduanya. Baginya sudah terlanjur 
dimasukkan ke dalam sungai keagamaan, kenapa tidak sekalian 
menyelami lebih dalam. Maka dia memilih jurusan Agama Islam, 


di jurusan tersebut Meisya sudah terbiasa menghafal Alguran, 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


THRUST 


berbicara bahasa Arab dan Inggris, dan mendalami fikih atau 
hukum Islam. 

”Berat banget, tapi aku pikir, ya udahlah, aku udah di sini, hi- 
dup aku juga udah jelas di pondok, masa depan aku juga udah 
pasti gak bakal jauh-jauh dari ilmu keagamaan, aku kayak pesi- 
mis gitu mau ambil IPA atau IPS karena buat apajuga, aku bukan 
di SMA umum, ibaratnya biar sekalian aja nyemplung,” ujarnya 
sambil tertawa. 

Pilihannya ternyata tepat. Setelah tiga tahun menyelesaikan 
pendidikan SMA dengan jurusan keagamaan, Meisya terpilih 
menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan beasiswa dari pondok 
pesantrennya untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Ting- 
gi Al-Azhar di Kairo, Mesir, dengan beasiswa penuh S1 Jurusan 
Hukum Islam (Islamic Law). 

Layaknya Allah selalu menguji umatnya yang beriman, begitu 
juga jalan Meisya selama di Kairo. Kuliah S1 normalnya diselesai- 
kan dalam waktu empat tahun. Namun, Meisya harus menyele- 
saikannya selama tujuh tahun. Ada momen dia harus mening- 
galkan semester kuliahnya untuk pulang ke Indonesia karena 
operasi usus buntu dan ketika sang papa meninggal dunia. 

"Selalu ada suka dan dukalah selama di sana, gak gampang 
kuliah di negara orang apalagi hidup dari uang beasiswa yang 
pas-pasan. Jadi aku dan teman-teman Indonesia banyak yang 
part time jadi tukang cuci setrika selama kuliah. Pernah juga sih 
Kak, akujadi trainer gitu di salon kecantikan. Lumayanlah ya, naik 
jabatan dari tukang setrika,” ujarnya diselingi tawa. 


"Ya ampun akujadi inget, pernah tuh dulu karena setiap uji- 


10 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


THRUST 


an semester antrian ambil nomor ujian itu panjang banget, aku 
sama tiga orang temenku dari sebelum subuh udah standby di de- 
pan gerbang kampus. Numpang salat subuh di pos security terus 
kita berempat manjat pagar kampus buat antri di depan kantor 
ambil nomor ujian. Kita berempat sempet diteriakin security te- 
rus disenterin, tapi kita tetep lari. Saking takutnya, baju yang kita 
pake hari itu gak pernah kita pake lagi selama kuliah karena takut 
ketauan.” 

Kuliah di Kairo dari 2004-2012 dan menjadi jebolan dari uni- 
versitas ternama Al-Azhar tidak serta-merta menjadi jaminan 
mendapat pekerjaan yang baik di Indonesia. Sepulang dari Kairo, 
Meisya mencoba mengadu nasib untuk mendapat pekerjaan. 
Setiap hari dia mengirim lamaran ke banyak perusahaan. 

"Saking susahnya cari kerja, aku tuh sampe lamar pekerjaan 
yang jurusannya udah gak ada hubungannya sama kuliah, dari 
staf biasa, di bank, di mana ajalah pokoknya aku coba semua, 
sampe waktu itu interview di sebuah bank buat jadi teller aja aku 
gak diterima, terus melamarjuga di semua stasiun tv, semuanya 
ditolak. Susah banget cari kerja ternyata.” 

"Kok bisanyasarjadi pramugari?” tanyaku. 

"Gak Kak, aku tuh udah pesimis. Pokoknya pengen kerja apa 
aja. Terus, ada saudara bilang suruh coba pramugari juga, eh 
ternyata juga ditolak-tolakin. Tapi memang aku nyobanya mas- 
kapai-maskapai asing kayak Emirates, Oatar. Semua gagal pas tes 
awal-awal, tapi memang udah jalannya kali ya, soalnya dalam 
hati juga kurangsreg kalau harusjadi pramugari yang servis alko- 
hol dan gak bisa pake kerudung” 


11 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


THRUST 


Man Jadda WaJada.'Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti 
akan berhasil". Pepatah itu memang selalu benar, ketika kita ber- 
sungguh-sungguh, berusaha, dan berdoa Insya Allah akan dika- 
bulkan oleh Allah. Setelah berusaha mencari pekerjaan ke sana 
kemari, iklan lowongan pramugari Orient Thai Airlines terdengar 
di telinga Meisya, sebuah maskapai dari Thailand yang disewa 
oleh Saudi Arabian Airlines untuk menjalankan rute penerbang- 
an haji dan umrah sedang membuka lowongan pramugari dan 
melaksanakan perekrutan di Jakarta. Kesempatan ini tidak disia- 
siakan Meisya, ia pun langsung mencoba mendaftar. 

"Keterima?” tanyaku penasaran. 

"Enggak, Kak,” jawabnya sambil tertawa. 

Tapi Meisya tidak menyerah, gagal di gelombang pertama 
perekrutan, tidak membuat dia gentar mencoba kembali pada 
gelombang kedua perekrutan. Kegigihannya membuahkan hasil. 
Dia diterima di maskapai Orient Thai sebagai pramugari. Dua 
tahun bekerja di Orient Thai, Meisya jatuh cinta dengan peker- 
jaannya. Pramugari, pekerjaan yang tidak pernah terbayangkan 
dalam masa lalunya. Dia sempat berpikir bahwa kariernya akan 
berakhir menjadi guru di pesantren. 

"Aku sebenarnya lelah, aku muak dihina, aku muak diremeh- 
kan, bahkan keluarga besar yang selalu memandang sebelah 
mata keluargaku terlebih setelah papa meninggal karena kelu- 
argaku miskin. Makanya aku sekarang bersyukurjadi pramugari, 
setidaknya aku bisa mengangkat nama keluargaku, bisa bantu 
kakak-kakakku, mamaku, aku bisa membantu keluarga yang su- 
dah menghinaku sehingga mereka malu sendiri dengan apayang 


mereka pernah lakuin ke aku, terangnya. 


12 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


THRUST 


Saya selalu percaya niat baik ituakan selalu diberi kemudahan 
oleh Allah, apalagi niat kita bekerja untuk membahagiakan dan 
membantu keluarga khususnya orangtua. Maka, Insya Allah akan 
diberi pekerjaan yang baik dan rezeki yang melimpah. 


”.. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki 
dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang 
bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan 
urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah 
mengadakan ketentuan bagitiap-tiapsesuatu.” 

(O.S. AtH-THALAAO: 2-3) 


Kini Meisya telah menjadi pramugari pelat merah negara 
Arab Saudi. Sebuah kesempatan yang Allah berikan untuk mem- 
bantunya menaikkan derajat keluarga, membantu keluarga agar 
keluar dari kemiskinan dan juga menunjukkan kepada dunia 
bahwa tidak semua pramugari itu buruk kelakuannya seperti 
yang banyak orang sangka. Masih banyak sekali pramugari yang 
berprestasi dan punya niatan mulia bekerja. 

”I made no mistake in taking you as a dear friend. I learned a great 
deal about perseverance and persistence. I admire your knowledge and 
thoughts around Islam. You are a patriot of Islam, of your family, and 


reflectionofa remarkable women. From Cairo to hero.” 


Jeddah, 27 Agustus 2015 


13 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


